Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





5 





Menghemat Tinta 
Menggunakan Firefox 
dan Internet Explorer 


Penghematan tinta juga dapat dilakukan pada saat Anda melakukan 
browsing di internet dan ingin mencetak dokumen dalam halaman 
website. Halaman website yang menarik biasanya penuh dengan 
unsur grafis, image, dan halamannya pun berwarna. Jika Anda tidak 
ingin menghabiskan tinta dengan mencetak hal-hal yang tidak diper- 
lukan, atau image-image yang tidak Anda butuhkan karena Anda 
hanya memerlukan informasinya saja, Anda dapat menerapkan trik- 
trik berikut ini. 


Menonaktifkan Fasilitas Print Warna 
Background dan Images pada Firefox 





Untuk menghemat tinta printer, Anda bisa menonaktifkan fasilitas 
print warna background dan images yang ada pada Firefox. Dengan 
menonaktifkan fasilitas tersebut, warna latar belakang dan gambar 
yang ada pada tampilan tidak ikut di-print. Untuk melakukannya ikuti 
langkah-langkah seperti berikut ini: 


1. Pilih menu File » Page Setup. 


69 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 








8) Mozilla Firefox 
AM Edit 
New Window Ctrl 








View History — Bookme 


New Tab Ctr-T 

Open Location... Ctrl-L 

Open File.. Ctr-O 

Close Window — Ctrl4-Shift-w 
Close Tab Ctrl 


Save Page As... Ctrl-S 
Send Link... 


Pagepaetup & 
Print Preview 


Print... Ctr--P 





Import... 


Work Offline 
Exit 


Gambar 5.1. Mengklik menu File » Page Setup 


2. Lalu muncul kotak dialog Page Setup, pada Tab Format & 
Options nonaktifkan kotak cek Print Background (colors & 
images) yang ada di bagian Options. 


LErTAa ip) 
Format & Options | Margins & Header/Footer 


Format 


Orientation: el Portrait” O|. YLandscape 











Scale: Yo Iv) Shrink to fit Page Width 





Options 
pa Background (colors & images) 








Gambar 5.2. Menonaktifkan kotak cek Print Background 
(colors & images) 


3. Setelah itu klik tombol OK. 


70 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





Page Setup 
Format & Options | Margins & Header/Footer 
Format 


—- Tab Pn 
Orientation: (@W 2 | Portrait O .. JLandscape 











Scale: Yo Iv) Shrink to fit Page Width 





Options 











Print Background (colors & images) 





ag) Ceme) 





Gambar 5.3. Mengklik tombol OK 


Mengaktifkan Tombol Black 
and White pada Toolbar Lexmark 
untuk Internet Explorer 





Untuk menghemat tinta printer dengan Internet Explorer, Anda bisa 
menggunakan aplikasi tambahan, yaitu Lexmark Toolbar. Dengan 
menggunakan Lexmark Toolbar, Anda bisa menghemat tinta printer 
Anda dengan mengaktifkan tombol Black and White yang ada pada 
Toolbar. Apabila tombol tersebut diaktifkan, hasil cetakan printer 
hanya berwarna hitam dan putih. Tahap-tahap untuk melakukannya 
adalah: 


1. Pastikan pada Internet Explorer Anda, sudah terinstal Lexmark 
Toolbar. 


LINK DOWNLOAD 


Jika belum, Anda dapat men-download-nya di 
http://www1.lexmark.com/content/en us/downloads/toolbar/lexmark tool 
bar.shtml 


71 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





AA Google - Microsoft Internet Explorer 


File Edit Yiew Favorites Tools Help 


aa "Oa B3) A 2 £ Search JG Favortes DG @- @ mw - J 1g) mw 








Gambar 5.4. Tampilan Lexmark Toolbar pada Internet Explorer 


2. Kemudian pilih tombol Black and White yang ada pada Lexmark 
Toolbar. 


2 Google - Microsoft Internet Explorer 
File Edit Yiew Favorites Tools Help 
£ - A — 
Ga "Aa P3 Aa (Bj Search YG Favorites @ BW ru geni mw 
Address Aa http:/fwww,google.co.idf 
LEXMARK - Print Now: (@) Normal (Opepgnd wnte (8iTextonly | @icnik | (@jPreview | Ob schedule - 
f 








Gambar 5.5. Memilih tombol Black and White 


Anda bisa mengatur agar tombol yang ada pada Lexmark Toolbar 
hanya tombol Black and White dengan cara: 


1. Tekan tombol Lexmark - Options. 


LEXMARK " Print Now: 


Page Setup... 
Optiorss... 

Links X » 
Help b 
Uninstall,.. 


Gambar 5.6. Menekan tombol Lexmark »- Options 


2. Berikutnya muncul kotak dialog Lexmark Toolbar Options. 


72 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





Lexmark Toolbar Options 


Appearance | Printing | Advanced | 


Buttons 
(9 Normal 
9 Black and White 
IP TertOnby 
IM Pionik 
HF Preview 
GD Schedule 





Labels 
IV Show test labels 


Restore Defaults 
cas 











Gambar 5.7. Kotak dialog Lexmark Toolbar Options 


Pada Tab Appearance bagian Buttons hapus semua tanda 
kotak cek selain Black and White lalu tekan tombol OK. 


Lexmark Toolbar Options 


Appearance | Printing | Advanced | 
Buttons 
(Normal 
IF Black and White 
A| I TertOnlp 
Bl Picnik 
(Preview 
GD Schedule 





Labels 
IM Show test labels 


Restore Defaults 











Gambar 5.8. Menghapus tanda kotak cek selain Black and White lalu 
menekan tombol OK 


Setelah itu yang ada pada Lexmark Toolbar hanya tombol Black 
and White. 


LEXMARK "Print Now: (@jBlack and White k 


Gambar 5.9. Tampilan Lexmark Toolbar hanya tombol Black and White 


73 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





Menonaktifkan Opsi Print All Linked 
Documents 





Di dalam Internet Explorer terdapat opsi Print All Linked 
Documents. Dengan mengaktifkan opsi tersebut, Anda akan men- 
cetak semua dokumen yang ada pada link. Oleh karena itu, untuk 
menghemat tinta printer, Anda harus menonaktifkan opsi tersebut. 
Ikuti petunjuk-petunjuk berikut ini untuk melakukannya: 


1. Pilih menu File » Print. 


3 Google - Microsoft Internet Explore 
SEM Edit View Fayorites Tools Helk 


New » 
Open... Ctrl-O 
Edit with Microsoft Office Word 

Save As... 

Page Setup... 

Prirk Preview... 

Send » 


Import and Export... 


Properties 
Work Offline 
Close 


Gambar 5.10. Memilih menu File » Print 


2. Kemudian pada kotak dialog Print yang muncul, buka Tab 
Options dan nonaktifkan opsi Print All Linked Documents. 


74 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 

















Sa all inked documents Print table of links 














Gambar 5.11. Membuka Tab Options dan menonaktifkan opsi Print All 
Linked Documents 


Selanjutnya tekan tombol Print. 


General| Options 





Print frames 























Print all inked documents Print table of links 




















Cancel 


Gambar 5.12. Menekan tombol Print 


75 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





Menonaktifkan Opsi Print Table 
of Links 





Anda juga bisa menghemat tinta printer Anda dengan tidak ikut 
mencetak tabel yang ada pada tampilan link. Untuk itu Anda harus 
menonaktifkan opsi Print Table of Links yang ada pada Internet 
Explorer. Cara untuk melakukannya sebagai berikut: 


1. Tekan menu File » Print. 


3 Google - Microsoft Internet Explore 
SEM Edit View Favorites Tools Help 
New » 
Open... Ctrl-O 

Edit with Microsoft Office Word 


Save As... 


Page Setup... 


Prirk Preview... 


Send » 
Import and Export... 


Properties 
Work Offline 
Close 


Gambar 5.13. Menekan menu File - Print 


2. Berikutnya pilih Tab Options pada kotak dialog Print yang 
muncul lalu nonaktifkan opsi Print Table of Links. 


76 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





| General/ Options | 

















Print all linked documents ra table of links 











Gambar 5.14. Memilih Tab Options lalu menonaktifkan opsi Print table 
of links 


Kemudian klik tombol Print. 


























Print all inked documents Print table of links 




















Cancel 


Gambar 5.15. Menekan tombol Print 


77 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





Mengedit Image Sebelum Di-Print 
dengan Lexmark Toolbar 
untuk Firefox 





Anda bisa menambahkan Lexmark Toolbar ke dalam program browser 
Firefox Anda. Untuk menggunakannya Anda harus men-download dan 
menginstal terlebih dahulu. 


LINK DOWNLOAD 
Anda dapat men-download Lexmark Toolbar untuk Firefox dari alamat 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefoxladdon/5117 


Dengan adanya Lexmark Toolbar tersebut Anda bisa mengedit gam- 
bar sebelum di-print sehingga gambar yang dihasilkan dapat dikurangi 
tingkat kontrasnya atau warnanya sehingga dapat menghemat tinta 
saat gambar tersebut akan dicetak. Ikuti petunjuk berikut ini untuk 
melakukannya: 


1. Pastikan Lexmark Toolbar sudah terinstal di Firefox. 


2) Mozilla Firefox 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


1 S | 


La Most Visited | | Getting Started Latest Headlines | | Customize Links | | Free Hotmail 


PiLamark 2 Print “Cg Preview af Clean A Picnik Whitelist 492 Preferences 
Gambar 5.16. Tampilan Lexmark Toolbar pada Firefox 


2. Bukalah halaman website di mana terdapat gambar yang ingin 
Anda cetak. Lalu pilih tombol Picnik pada Lexmark Toolbar. 


78 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





2) Mozilla Firefox 


File Edit view History Bookmarks Tools Help 


3 Xx a 


la Most Visited La Getting Started (S3 | Latest Headlines La Customize 


PiLomark (Print “4 Preview (| Clean Bb Pak Whitelist 


Gambar 5.17. Memilih tombol Picnik 


3. Selanjutnya Anda pun akan diantarkan ke dalam halaman website 
www.picnik.com untuk dapat mengedit gambar yang ada di 
dalam suatu halaman website. 


Mencetak Hanya Bagian 
yang Terseleksi 





Anda bisa mencetak hanya pada bagian yang terseleksi saja dengan 
menggunakan fasilitas Preferences pada Lexmark Toolbar untuk 
Firefox. Langkah melakukannya adalah: 


1. Pilih tombol Preferences pada Lexmark Toolbar. 


2) Mozilla Firefox 


Elle Edit View History Bookmarks Tools Help 





dn S | 


la Most Visited 4 Getting Started (| Latest Headlines (3 Customize Links Aa Free Hotmail 


PeLomark (print Preview af Clean @lPicnik | | Whitelist Uda Mada 


Gambar 5.18. Memilih tombol Preferences 


2. Kemudian akan muncul kotak dialog Lexmark Toolbar 
Preferences. 


79 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





2) Lexmark Toolbar Preferences 


What to Print 


Cleaning Options 
(#| RemofelFtelacted content only (“J 


“|! Colorize links 

















(#l Remove scripts CJ Remofelfsiross link URL's 


Remove inline frames : 
How to Print 
Remove images (including background rientation: (portrait 




















Force black text/white background | Textsizet (Regular 
Text alignment: | eft Fe Manan — 
“Regular" is scaled from 


When to Auto-clean (about) 
Iv) Before printing (CJ As soon asa 

















Gambar 5.19. Kotak dialog Lexmark Toolbar Preferences 


3. Tandai kotak cek Selected Content Only yang ada pada bagian 
What To Print. 


7) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 


“| Colorize links ON ea aa content only: CJ Hide 


Remofe Hstrosi link URL's 


























Iv) Remove scripts 











H4 Remove inline frames How to Print 
Remove images (including backaroundsdrientation: (portrait FI 


— Text size: (Regular 


z| aa 


When to Auto-cl 
en to Auto-clean 


v) Before printing || As soon as a page-o 














"Regular" is scaled from 

















Gambar 5.20. Tandai kotak cek Selected Content Only pada bagian 
What To Print 


4. Selanjutnya tekan tombol OK. 


80 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





2) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 
v) Colorize links RemopeJFEelbcted content only 
V) Remove scripts RemopelfShos link URL's 


Remove inline frames 





















































tel How to Print 
Remove images (including backaroundsdrientation: 


Force black text/white background Toskakia Tresular 
extalignment: (Left x| ba 
sa 





| Portrait v 








"Regular" is scaled from 


When to Auto-clean 




















v)| Before printing As soon asa 











Ca Ce) 


Gambar 5.21. Tekan tombol OK 


Menggunakan Fasilitas Clean 


Di dalam Lexmark Toolbar terdapat fasilitas Clean. Dengan fasilitas 
ini, Anda bisa menghemat tinta printer. Fasilitas ini bisa diatur 
penggunaannya dengan cara: 


1. Tekan tombol Preferences pada Lexmark Toolbar. 





2) Mozilla Firefox 
File Edit View History Bookmarks Tools Help 


1 tm “ | 


jual Most Visited Ia) Getting Started 3. Latest Headlines Ik Customize Links bi Free Hotmail 


PeLomark ie Print “CK Preview al Clean (3 picnik Whitelist dakota 


Gambar 5.22. Menekan tombol Preferences 


2. Kemudian muncul kotak dialog Lexmark Toolbar Preferences. 


81 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





82 


2) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 
4) Colorize links RemofeJFtaslbcted content only 
7) Remove scripts RemofreJfshross link URL's 


Remove inline frames 





















































How to Print 
Remove images (including backaroundsrientation: Portrait 


Force black text/white background 








“ 








Text sizer (Regul 
Text alignment: (left Ti egular 


"Regular" is scaled from 











When to Auto-clean 














Gambar 5.23. Kotak dialog Lexmark Toolbar Preferences 


Anda bisa melakukan pengaturan opsi Clean pada bagian 
Cleaning Options. Pilih opsi yang ada dengan memberi tanda 
pada kotak cek untuk mengaktifkan opsi dan menghapus tanda 
pada kotak cek untuk menonaktifkan opsi. 


Colorize Links: untuk menghilangkan warna pada link. 
Remove Scripts: untuk menghilangkan script. 


Remove Inline Frames: untuk menghapus garis frame atau 
bingkai. 


Remove Images (including background): untuk meng- 
hapus gambar termasuk gambar latar belakang. 


Force Black text/White Background: untuk membuat 
setiap teks menjadi berwarna hitam dengan latar belakang 
menjadi putih. 


2) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 
Colorize links Remope|PEmlbcted content only 
Remove scripts Remofe|fFsihos link URL's 


Remove inline frames 





















































How to Print 
Remove images (including backaroundsdrientation: Portrait E 
Force black text/white background F 








Text size: | Regul 
Text alignment: | Left # egular 


“Regular" is scaled from 














When to Auto-clean (au ) 
v) Before printing Assoonasa 

















Gambar 5.24. Memilih opsi yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan 
pada bagian Cleaning Options 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 





4. Selanjutnya tekan tombol OK. 


€) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 
“| Colorize links RemobeJFEselbcted content only 
Remove scripts Remofelfshosi link URL 's 





















































How to Print 
Remove images (including backaroundsdientation: Portrait 


Force black text/white background Texbata Regular 
extalianment: | Lert Pe - 





“| Remove inline frames 
“ 





“ 








"Regular" is scaled From 


When to Auto-clean 




















v) Before printing As soon as a page-oad 











Gambar 5.25. Menekan tombol OK 


5. Untuk menggunakan fasilitas Clean, Anda tinggal klik tombol 
Clean yang ada pada Lexmark Toolbar. 


2) Mozilla Firefox 


Elle Edit Yiew History Bookmarks Tools Help 
an 
lai Most Visited | ) Getting Started (3x) Latest Headlines Bal Customize Links | | Free Hotmail 


PeLomark Print “4 Preview | al an Bl picnik Whitelist 492 Preferences 


Gambar 5.26. Mengklik tombol Clean 


3 Memperkecil Ukuran Huruf 


Di dalam opsi Preferences pada Lexmark Toolbar untuk Firefox juga 
terdapat fasilitas untuk mengatur ukuran huruf hasil cetakan. Agar 
tinta printer Anda lebih hemat, maka ukuran huruf harus dibuat lebih 
kecil. Berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk 
memperkecil ukuran huruf: 


1. Pada Lexmark Toolbar pilih tombol Preferences. 


83 


Trik Menghemat Tinta Printer Inkjet 





&) Mozilla Firefox 


File Edit Yiew History Bookmarks Tools Help 
" Aa S | 


Jual Most Visited D Getting Started» Latest Headlines II) Customize Links Ii) Free Hotmail 


PeLomark itb Print ““K Preview (| Clean 53 Picnik Whitelist Maia Gs 


Gambar 5.27. Memilih tombol Preferences 


2. Berikutnya akan muncul kotak dialog Lexmark Toolbar 
Preferences. 


2) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 
“| Colorize links Remofe|Ftebcted content only 









































“| Remove scripts Remope|fahos link URL's 











Remove inline frames 





How to Print 
Remove images (including backaroundssientation: Tportrat E 


Force black textiwhite background 
Text alianment: (left Ta 


When to Auto-clean (about) 


v'| Before printing As soon as a page-oad 














ext size: | Regular 


"Regular" is scaled from 





























Gambar 5.28. Kotak dialog Lexmark Toolbar Preferences 


3. Setelah itu pada bagian How To Print, tekan kotak kombo Text 
Size dan pilih salah satu opsi yang ada. Dalam bab ini dipilih opsi 
Small. Berikut penjelasan mengenai opsi-opsi yang tersedia: 


e Tiny: ukuran huruf kecil sekali. 

e Small: ukuran huruf kecil. 

e Reguler: ukuran huruf standard. 
e Large: ukuran huruf besar. 


e Huge: ukuran huruf sangat besar. 


84 


Bab 5: Menghemat Tinta Menggunakan Firefox dan Internet Explorer 















?) Lexmark Toolbar Preferences 





Cleaning Options What to Print 
| Colorize links V) RemopejFkelbcted content only Hide t 
Remove scripts Remofelfshros link URL's 





















































How to Print 
Remove images (including backaroundsrientation: (. 





1g 
| Remove inline frames 
w 











Force black text/white background 


ya membara Text size: 
Text alignment: |Lert 














When to Auto-clean 

















Regular 
Large 
Huge 








V) Beforeprinting |) As soon as a peoetoad 


















Gambar 5.29. Menekan kolom opsi Text Size dan memilih opsi Small 


4. Kemudian klik tombol OK. 


7) Lexmark Toolbar Preferences 


Cleaning Options What to Print 

(el Golorize links (4) RemopeJFtelbcted content only (CJ Hide t 
V| Remove scripts Remope|fshross link URL's 
| Remove inline frames 
v| 



































How to Print 
Remove images (including backaroundsrientation: | 
L 


Force black text/white background 











5 Text size: 
Text alignment: | 
Ui Na BN | "Regular" is scaled from 














When to Auto-clean (au ) 
“| Before printing As soonasa 


Gambar 5.30. Mengklik tombol OK 

















2kakek 


85 


